WEBTOON "BASTARD" 
ADALAH KARYA FIKSI DENGAN 
MUATAN DEWASA DAN BERTEMA 
PEMBUNUHAN. BAGI YANG BERUSIA 
DI BAWAH 17 TAHUN 


DAN TIDAK NYAMAN DENGAN 
KONTEN TERSEBUT, DIHARAPKAN 
KEBIJAKSANAANNYA UNTUK TIDAK 

MEMBACA WEBTOON INI. 





APAKAH KAU 
YANG MELAKU- 
KAN INI? 





ሺ" 


DENGARKAN 
PERINTAH GURUMU 
DAN BELAJAR YANG 

TEKUN, YA? 




















PP 
|> 





AYAHKU 











ADALAH 
SEORANG 
PEMBUNUH. 





Й 


YOUNG CHAN HWANG / 
CARNBY KIM 





INGATANKU YANG PALING AWAL 
ADALAH BERADA DI RANJANG RUMAH SAKIT. 





AKU TIDAK INGAT APA PUN 
SEBELUM ITU. 





TAPI SAAT AKU TERBANGUN, AKU SUDAH 
KEHILANGAN FUNGSI PENGLIHATAN DARI 
SATU MATAKU 





DAN SAAT ITU AKU SULIT SEKALI 
UNTUK BERNAPAS DAN BERGERAK. 





AS 


BENAR JUGA... SALAH SATU MATAKU 
TERBUAT DARI KACA. 





DI JANTUNGKU ADA KATUB BUATAN, 
DAN BANYAK SENDI TUBUHKU YANG DITOPANG 
PELAT DAN SEKRUP BESI DI DALAMNYA. 





AKU TERMASUK ANAK "САСАТ." 





MEREKA BILANG, IBUKU MENINGGAL 
SAAT AKU MASIH SANGAT KECIL. 











DAN BAGIKU, AYAHKU ADALAH 





SATU-SATUNYA KERABAT 





DAN PELINDUNGKU. 








. - 





TENTU SAJA... 


APA YANG KAU 
LAKUKAN, NAK? 





AYO, GUNAKAN \ ብ 
KEKUATANMU 


ITU HANYA SEBELUM AKU TAHU 
SIAPA DIA YANG SESUNGGUHNYA. 


ጃክ 


WALAUPUN TIDAK SEORANG PUN 
YANG MEMBERITAHUKU, 
SECARA INSTING AKU TAHU. 





"ADA SESUATU YANG 
SANGAT NGGAK BERES 
TENTANG HAL INI." 





TAPI TIDAK ADA APA PUN 
YANG BISA KULAKUKAN. 









KENAPA... 
KAU MELAKU- 
ዘ? | 


LEN ~ О (K М 2 KAN IN. 








AYAHKU TIDAK MENGUCAPKAN 
SEPATAH KATA PUN SAAT ITU, TAPI AKU BISA 
MERASAKAN APA YANG INGIN DIA KATAKAN. 


(М WP | 


"DASAR KAU ANAK 
ТАК ВЕВСУМА." 


AU AN AY: 


/ 
N / 


“Seal a Г 
ИЛИЯ ЦВ W | 2 
[N N ተክ. WO / ў \ 
N I | 








KAA («АЎ ТДК Ве А, 
ም መች 


6 








— 
ረ“ Eh а... м». . 


ТАРІ HEBATNYA, 





AKU BERHENTI МОМТАН. 








AH, KUPIKIR 





с 
E BEGITU, 


NGOMONG- 
NGOMONG, 


APA ADA 
SESEORANG YANG 
MENGGANGGU 
PIKIRANMU, AKHIR- 
AKHIR INI? 





PASTI ADA 
SESEORANG. 


YAH, KALAU AKU 
HARUS MEMILIH 
SESEORANG... 


AYOLAH, 
JUJUR ЗАЛА. 


ADA ANAK 
YANG BERNAMA 
MANNY KIM 

DI KELASK 














NG, NGGAK 
ADA LAGI... 


Y 
APA BENAR 
BEGITU? 








TAPI SAAT 
TADI AKU BERJALAN 
KEMARI, 


AKU MELIHAT 
ADA GADIS YANG 
SANGAT CANTIK 
LEWAT. 

















SERAGAM 
SEKOLAHMU. 











